2015 



Yayasan Dzun Nurayni 

Majelis Ta'lim Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, 
Jojoran, Surabaya 



[PROPOSAL KEGIATAN KAJIAN ILMIYYAH ISLAM IYYAH] 

Sebagai salah satu dukungan terhadap pemerintah kota Surabaya dalam membentuk lingkungan 
yang agamis, maka diselenggarakan sebuah kegiatan kajian islamiyah yang diharapkan mampu 
membantu membentuk akhlaq masyarakat kota Surabaya menjadi lebih baik dengan bimbingan Al- 
Qur'an dan Sunnah, sehingga menghasilkan kebaikan yang banyak dan berkesinambungan dengan 
adanya kegiatan kajian ilmiyyah islamiyyah oleh da'i ahlussunnah wal jama'ah kota Surabaya. 




MAJELIS TA'LIM MASJID ABU BAKAR ASH-SIDIQ 

Jl. Jojoran 1 K, No. 18-20, Surabaya, kode pos 60285 Telepon : 08893006335 




MUOODDIMAH 




Segala puji hanya bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, mengharapkan 
petunjuk-Nya dan ampunan-Nya, Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita 
dan dari kejahatan amal-amal kita. Sesungguhnya barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka 
tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya 
tidak satupun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. 

Saya bersaksi tidak ada llah yang haq untuk disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi- 
Nya. Saya bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan Allah. 

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 



"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. 
Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran [3]: 102). 




MAJELIS TA'LIM MASJID ABU BAKAR ASH-SIDIQ 

Jl. Jojoran 1 K, No. 18-20, Surabaya, kode pos 60285 Telepon : 08893006335 

Lg iSCfe 515" aLi 0! f^jVlj aj DjJ^L^J gjiJl aLi jjiSij ^LJj t^if SfU-j 



"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, 
dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 
saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa[4]: 1). 

Amma ba'du: 

Sesungguhnya, di antara kenikmatan yang Alloh limpahkan kepada ummat ini adalah 
menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam, di 
mana mereka mengembalikan semua permasalahan agama yang mereka hadapi ini kepada Kitab 
Allah (Al Quran) dan As Sunnah yang shahih. 

Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan: 

Kenikmatan yang hakiki adalah Kenikmatan yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan 
abadi. Nikmat tersebut adalah Islam dan As-sunnah. Inilah kenikmatan yang diperintahkan oleh Alloh 
kepada kita untuk senantiasa mengharapkannya dalam setiap shalat yang kita tegakkan, yaitu agar Dia 
memberi hidayah (petunjuk) kepada kita jalan orang-orang yang telah memperoleh kenikmatan hakiki 
tersebut, orang-orang yang Alloh istimewakan dengan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang 
berada di derajat yang tertinggi. (Ijtima'Al-Juyusy 5). 

Alloh Ta'ala tidak hanya menyempurnakan agama ini dari segi ilmu tapi juga pengamalan. 
Karena sebagaimana tidak pernah hilangnya masa di mana Alloh menegakkan hujjah terhadap para 
hamba-Nya, maka tidak pernah hilang pula masa di mana tetap eksisnya satu kelompok orang- orang 
mukmin yang mengamalkan ajaran agama ini. 



MAJELIS TA'LIM MASJID ABU BAKAR ASH-SIDIQ 

Jl. Jojoran 1 K, No. 18-20, Surabaya, kode pos 60285 Telepon : 08893006335 
Humaid bin 'Abdirrahman mengatakan: 

"Saya pernah mendengar Mu'awiyah berkhutbah, katanya: "Saya pernah mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda: 

"Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, niscaya Allah jadikan dia fakih terhadap 
agamanya. Saya hanya membagi dan Alloh yang memberi. Akan senantiasa dari ummat ini ada 
kelompok yang tegak di atas perintah Alloh, tidak merugikan mereka orang-orang yang meremehkan 
mereka ataupun yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan Alloh, dan mereka tetap dalam 
keadaan demikian." (HR. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim). 

TUJUAN 

• Menjembatani kepentingan ummat islam untuk meraih keutamaan ilmu yang benar menuju 
kesempurnaan pemahaman tauhid dan membersihkan diri dari kesyirikan terhadap Alloh 
Subhanahu wata 'ala. 

• Turut serta memakmurkan Masjid An-Nur RS Dr. Soetomo, Surabaya dengan mengangkat 
syiar-syiar islam secara utuh. 

• Berpartisipasi aktif dalam membangun interaksi sosial yang baik dan benar sesuai perintah 
Alloh dan Rasul-Nya. 

• Mendukung program Agamis yang dicanangkan oleh pemerintah kota Surabaya. 

WAKTU DAN TEMPAT 

• Waktu : pukul WIB 

• Hari/Tanggal : 

• Tempat : Masjid An-Nur RS Dr. Soetomo, , 

Jl. Karang Menjangan, Surabaya 

JENIS KEGIATAN 

Kajian rutin Ilmiah Islamiyyah seputar khazanah ilmu-ilmu Islam, mengkaji mengenai Tauhid, 
Fikih dan Akhlaq bersama para da'i ahlus sunnah wal jama'ah di antaranya Al-Ustadz Abu 
Abdillah Muhammad Affifudin, Al-Ustadz Hariyadi, Lc, Al-Ustadz Abdul Latif, dll. 



MAJELIS TA'LIM MASJID ABU BAKAR ASH-SIDIQ 

Jl. Jojoran 1 K, No. 18-20, Surabaya, kode pos 60285 Telepon : 08893006335 



SUSUNAN KEPANITIAAN 



Pembina 


: Al Ustadz Hariyadi, Lc. 




Al-Ustadz Abdul Latif 




Al-Ustadz Afifuddin 


Ketua 


: Muhammad lshaq 


Sekretaris 


: Taufiq Akbar 


Bendahara 


: Saiful Zaman 


Koordinator Hijab 


: Wasis Syukur Rohamadi 


Koordinator Transportasi 


: Aditya Putra Nugraha 


Koordinator Dokumentasi 


: Taufiq Akbar 


Koordinator Kebersihan 


: Abu Thalhah Bayu 


Koordinator Humas 


: Ari Setiawan 



PENUTUP 

Demikianlah proposal kegiatan ini kami susun dengan mengharap rahmat, petunjuk, dan 
keridhaan Allah 'Azza wa Jalla. Atas kerjasama yang baik dari pembina DKM Masjid An-Nur RS. 
Dr. Soetomo kami ucapkan Jazaakumullohu khoyron katsiron. 

Surabaya, 1 Mei 2015. 
Hormat kami, 

Ketua Pembina 



Muhammad Ishaq 



Al-Ustadz Hariyadi, Lc. 



